Ba an an 
Lis “as SB “ab ““— wu “ta “Ka 


R7 TN — SE Th C Ag 5 
PAT PP ke ea Ta KP 248 | 


Pilihan dari 
Al-@ur-an & 
Hadits Shahih 


Doa adalah ibadah yang paling utama. Doa 
merupakan permohonan seorang hamba kepada 
Sang Maha Pencipta, sebagai ungkapan 
penghambaan, kelemahan diri dan kebutuhan yang 
sangat akan kemurahan dan pertolongan-Nya. 
Karenanya Allah sangat menyukai hamba-hamba- 
Nya yang senantiasa berdoa dan memohon kepada- 
Nya, baik dalam urusan besar maupun kecil dan 
sepele. Sebaliknya Allah marah terhadap hamba- 
hamba-Nya yang enggan memohon kepada-Nya, 
karena hal tersebut menunjukkan kesombongan 
dan kecongkakan sang hamba kepada-Nya. 


Sebaik baik doa yang kita panjatkan adalah doa- 
doa yang diajarkan oleh Allah di dalam al-@ur-an 
juga yang diajarkan dan dicontohkan oleh 
Rasulullah & di dalam hadits-haditsnya. 


HIHVHS SLIGVH 8 NYANO:IV.RIVG NYHITId VOA 001 


Buku di tangan pembaca ini merupakan sebuah 
upaya mulia dalam menghimpun 100 doa paling 
penting dalam kehidupan seorang muslim. Doa-doa 
tersebut hanya bersumber dari al-@ur-an dan 
hadits-hadits yang shahih. Sehingga dengan 
memperaktekannya peluang terkabulnya 
Doa kita lebih besar in syaa Allah. 


 — 7 —  — — 
EL. p 


—mt at and ant 
: Pe gP 
- 


N 998-979-1002-15-5 


Bk ea 2 na & “7897911002455 l 
2 


Ea 
0 #cc&ii. Gama — Gan — Gama — Gama — — mod — —d — —— —d 


— 


: & Tenganan AA 2 naa f 
KA Siksa rs LA ee Ius Eh NAN SS 
Ma aa ea SN en on KE 
cc... Gam —— Guan” —— Gaman —— Gama —.—— md — md —d 


PPPA 


100 


DOA PILIHAN 


dari al-Our-an 


dan 
Hadits Shahih 


sea Na sa 


Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT) 
Al-Munajjid, Muhammad Shalih 
100 doa pilihan dari Al-Our-an dan hadits Shahih / penulis, 
Muhammad Shalih Al-Munajjid : penerjemah, Akhmad Taufik 
Arizal : editor, Ahmad Afif Aziz, Mistorotun. -- Jakarta : Pustaka 
al-Inabah, 2019. 
98 hlm. : 15 cm. 


judul asli : 100 Du'a minal kitabi was sunnah ash-shahihah 
ISBN 978-979-1002-45-5 


1. Doa dan zikir. I. Judul. II. Akhmad Taufik Arizal. 


III. Ahmad Afif Aziz. IV. Mistorotun. 
297.54 


konsul! Kinadlg SUSU oya sle2 Ne: 


Judul Asli 1100 Du'a minal kitabi was sunnah ash-Shahihah 
Penerbit : Majmu'ah Zad lin Nasyr, Riyadh. 
Cetakan : Pertama, 1438 H/2017 M 
Judul Terjemah :100 DOA PILIHAN 

dari al-Our-an dan Hadits Shahih 
Penulis : Muhammad Shalih al-Munajjid 
Penerjemah : Akhmad Taufik Arizal, Lc. 
Editor : Ahmad Afif Aziz, Lc. 

Mistorotun bin Kamsudin, Lc. 
Setting & Layout : Pamuji Hadi Waluyo, Lc. 
Cover : Joko Dwiyanto 
Halaman :98 Halaman 
Ukuran Buku :10.5x15.0 cm 
Penerbit 
PUSTAKA AL-INABAH 
Jakarta 


Cetakan Pertama, Shafar 1441 H - Oktober 2019 M 


email : produksialinabah@gmail.com 
website : Ibnukatsir.com 


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini 
tanpa izin tertulis dari penerbit 


DAFTAR ISI 


Mugadditmah diseminasi 


Memohon Surga dan 
Berlindung dari Neraka... 


Memohon Ampunan dan 
Rahmat Allah 8....oooooooocooooooooo 


Memohon Hidayah dan Bimbingan 
kepada Allah #£ serta Teguh di atas Agama..... 


Memohon kepada Allah 4£ 
Kebaikan Dunia dan Akhifat ......ooooooooo 


Permohonan untuk Kedua Orang Tua, Istri, 
dan Anak Keturunan... 


Memohon Kebaikan Agama dan Akhirat 
kepada Allah SE. .e.ooooooo.ooooomomom nana 


Memohon kepada Allah # Kebaikan 
di Dunia dan Kesejahteraan ............oooo 


Daftar Isi 


43 


Memohon Ampunan dan Perlindungan 


kepada Allah S& ..o.oooooooo.ooo oom 59 
Memohon Perlindungan dari 

Penyakit Fisik dan JiWa....oooooooooooo 63 
Memohon Perlindungan kepada 

Allah $£ dari Segala Macam Fitnah............. 75 
Memohon kepada Allah 

Penjagaan dan Pertolongan ......oo.oooooooo 80 


Beberapa Pengantar (Tawasul) 
yang Dibaca Sebelum Berdoa.....e.oooooo 85 


vi Daftar Isi 


MUOADDIMAH 


Segala puji hanya milik Allah Dzat yang 
mengabulkan doa. Shalawat serta salam se- 
moga senantiasa tercurahkan kepada Mu- 
hammad &, hamba Allah 4 dan sosok ma- 
nusia terbaik. 


Amma badu: 


Buku ini memuat ringkasan doa-doa prio- 
ritas dari ayat-ayat pilihan serta beberapa 
kumpulan riwayat (hadits). Aku persembah- 
kan karya ini untuk kaum Muslimin, dan 
aku memohon kepada Allah agar menjadi- 
kannya bermanfaat. 


Sesungguhnya doa yang dipanjatkan di- 
iringi dengan rasa butuh, merendah, terde- 
sak, tersembunyi, memuji Allah “£, menga- 
kui nikmat-Nya, menyadari akan dosa, terus 


100 DOA PILIHAN... 


2 


memohon, dan hadirnya hati, maka kemung- 
kinan besar doa akan dikabulkan. 


Dan akhirnya, Allah adalah Dzat Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 


Muhammad Shalih Al-Munajjid 


100 DOA PILIHAN... 


1 


DOA MEMOHON SURGA DAN 
BERLINDUNG DARI NERAKA 


1. Membaca, 


Ip Ie beat 


Ig) Za 
BE) 
“Ya Allah, aku memohon surga kepada- 


Mu, dan berlindung kepada-Mu dari ne- 
raka.” ! 


2. Membaca, 


Z0 4 


£ KI 3 En Ike J5 


“Ya Rabbku, bangunkanlah untukku se- 
buah rumah di sisiiMu dalam firdaus,” 
(OS. At-Tahrim: 11) 


HR. Abu Dawud (792) 


100 DOA PILIHAN... 


4 


3. Membaca, 


JIE eh sia 


FN Dg Rawa ba 8 GX aa 


(2 


Ya Rabbku “Gabungkanlah aku dengan 
orang-orang yang shalih. Dan jadikanlah 
aku buah tutur yang baik bagi orang- 
orang (yang datang) kemudian, dan ja- 
dikanlah aku termasuk orang-orang yang 
mempusakai surga yang penuh kenik- 
matan,” (OS. Asy-Syu'ara': 83-85) 


4. Membaca, 


“En an PA anu Da 21 
X AN 4 Dae Le 3 nol : # 
P - “Gg Ae 
£ Ul GEA 
100 DOA PILIHAN... 


2 


“Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam 
dari kami, sesungguhnya azabnya itu 
adalah kebinasaan yang kekal.” (OS. Al- 
Furgan: 65) 


5. Membaca, 


San JA an Ja na 


Aa A) SAS 33 
“Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail, dan Rabb 
Israfil, aku memohon perlindungan ke- 


pada-Mu dari panasnya neraka dan dari 
azab kubur” ? 


HR. Ahmad (24369) dan an-Nasa-i (5519) 


100 DOA PILIHAN... 


6 


DOA MEMOHON AMPUNAN 
DAN RAHMAT ALLAH “ 


6. Membaca firman-Nya, 
— A A - TA - 
A3 Lau Ca 3 # 
4 JET S5 33 
“Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami te- 
lah beriman, maka ampunilah segala do- 


sa kami dan peliharalah kami dari siksa 
neraka,” (OS. Ali Imran: 16) 


33 GE ES Ah 
65 eat Es (WS 
TS) KA 3 Ga, S5 Ie 
4 Ie Lag 


100 DOA PILIHAN... 


“Dan hapuskanlah dari kami kesalahan- 
kesalahan kami, dan wafatkanlah kami 
beserta orang-orang yang banyak berbak- 
ti” “Ya Tuhan kami, berilah kami apa 
yang telah Engkau janjikan kepada kami 
dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. 
Dan janganlah Engkau hinakan kami di 
hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak 
menyalahi janji.” dan (OS. Ali Imran: 193- 
194) 


7. Membaca, 


“Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa 
kami dan tindakan-tindakan kami yang 
berlebih-lebihan dalam urusan kami,” (OS. 
Ali Imran: 147) 


100 DOA PILIHAN... 


8 


8. Membaca, 
G » - AE ca 
GAS aa CA TE G 5 
202 GA Ao 5 
4 Ona La 0 I ep 


“Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya 
diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak 
mengampuni kami dan memberi rahmat 
kepada kami, niscaya pastilah kami ter- 
masuk orang-orang yang merugi.” (OS. 
Al-Araf: 23) 


9. Membaca, 


Pad TA Ata Pata » 8. jg 


cila lam WI 2cba SIA Las 
£ Tn! ae 


“Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka 
ampunilah kami dan berilah kami rahmat 
dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang 
Paling Baik” (OS. A-Mukminun: 109) 


100 DOA PILIHAN... 


Aje " »- AA P3 
1 & WN EN pi TS 
“Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah 
rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rah- 


mat Yang Paling baik.” (OS. Al-Mukmi- 
nun: 118) 


10. Membaca, 


2 - G0 fe 
£ Ha Es YAAA 


“Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan 
saudara-saudara kamiyangtelah beriman 
lebih dulu dari kami, dan janganlah 
Engkau membiarkan kedengkian dalam 
hati kami terhadap orang-orang yang 
beriman: ya Rabb kami, sesungguhnya 
Engkau Maha Penyantun lagi Maha Pe- 
nyayang.” (OS. Al-Hasyr: 10) 


100 DOA PILIHAN... 


10 


3 


11. Membaca, 


gd 


“ 


SM ra 
Ia bek ea 


“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, ya 
Allah Yang Maha Esa, tempat bergantung 
segala sesuatu, Dzat yang tidak beranak 
dan tidak diperanakkan, dan tidak ada 
seorang pun yang setara dengan-Nya, 
ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya 
Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pe- 
nyayang.” ? 


HR. Abu Dawud (985) 


100 DOA PILIHAN... 


12. Membaca, 


- 


Gebeke ails las Ka 
Aa SN EN pke, 
3 Sa IIA AN 
JA asas ON Sonta 
an aan : Cas 
ala asn, 
cik jan ash inih ai 


» Ka 5 C 
22 £ 1 
3 HS P, 


“Ya Allah, ampunilah kesalahan, ketidak- 
tahuanku, dan tindakan-tindakan yang 


ben 


100 DOA PILIHAN... 


11 


12 


4 


berlebih-lebihan dalam urusanku serta 
apa yang lebih Engkau ketahui daripada 
diriku. Ya Allah, ampunilah diriku saat 
bergurau dan serius serta, kekeliruan dan 
kesengajaanku, semua itu berasal dariku. 
Ya Allah, ampunilah dengan apa yang 
aku segerakan dan yang aku akhirkan, 
ampunilah aku dengan apa yang aku 
lakukan secara sembunyi-sembunyi dan 
secara terang-terangan, serta apa yang 
Engkau lebih ketahui daripada diriku. 
Engkaulah yang berkuasa menyegerakan 
dan mengakhirkan, dan Engkau Maha- 
kuasa atas segala sesuatu.” 


13. Membaca, 


HR. Al-Bukhari (6399) dan Muslim (2719) 


100 DOA PILIHAN... 


5 


ak LE A3 AS $ 2 2 

15 2 Io Ae Dasa 
2 2 DT 2 ea 
SINGA 3 VSE abe 
“Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak 
ada Tuhanyang berhak disembah kecuali 
Engkau. Engkau yang menciptakanku 
dan aku adalah hamba-Mu, akumenetapi 
perjanjian-Mu (perintah dan larangan- 
Mu) dan janji balasan-Mu (pahala dari 
Allah “£) sesuai dengan kemampuanku, 
aku memohon perlindungan kepada-Mu 
dari keburukan perbuatanku, aku me- 
ngakui kenikmatan yang Engkau lim- 
pahkan kepadaku, dan aku mengakui 
dosaku, maka ampunilah aku. Karena 
sesungguhnya tidak ada yang dapat me- 
ngampuni dosa kecuali Engkau.” 


HR. Abu Dawud (5070), Ibnu Majah (3872), dan Ahmad (23013) 


100 DOA PILIHAN... 


13 


14 


6 


14. Membaca, 


AGS SE egas ES G3) SI 


. 


Pad 
(3 w 
sa 


Oa asa Y! Ea Ke Ng 
EN AN, Isa ya Syiah 


s2 BASA 

“Ya Allah, sungguh aku sering menzalimi 
diriku sendiri, dan tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa kecuali Engkau, maka 
ampunilah diriku dengan ampunan-Mu 
dan sayangilah aku. Sesungguhnya Eng- 
kau Maha Pengampun lagi Maha Penya- 
yang.” $ 

15. Membaca, 


Ae 255 Fa 3 dab LN 


N 
PX 


HR. Al-Bukhari (834) 


100 DOA PILIHAN... 


7 


- 3 
sa IG 
“Ya Allah, ampunilah semua dosaku, do- 
sa besar dan dosa kecil atau dosa yang 
sedikit dan dosa yang banyak, dosa yang 
terdahulu hingga terakhir (seluruh dosa), 
serta dosa yang dilakukan secara terang- 
terangan maupun secara sembunyi-sem- 
bunyi” 7 


16. Membaca, 


23 AE 3 5 


"ad 


AG sa HAL as TAN 
SEN 3 B5 Ba yg 
Buk 5 5 Aap 


2 Ga Sean raya 


HR. Ibnu Hiban (1931) 


100 DOA PILIHAN... 


15 


16 


“Ya Allah, sucikanlah diriku mengguna- 
kan air es, embun, dan air yang dingin. 
Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa 
dan kesalahan-kesalahan. Ya Allah bersih- 
kanlah aku dari dosa dan kesalahan se- 
bagaimana pakaian putih yang dibersih- 


kan dari kotoran.” $ 


17. Membaca, 
BAE Ea 3 
sia Sa 


“Wahai Rabbku, ampunilah aku, terimalah 
taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Pe- 


nerima taubat dan Maha Pengampun: ? 


» 
sa - 


— 


HR. Muslim (476), Ahmad (19141), at-Tirmidzi (3547), dan 


an-Nasa-i (402) 
HR. Abu Dawud (1516), at-Tirmidzi (3434), Ibnu Majah 
(3814), dan Ahmad (4726) 


100 DOA PILIHAN... 


18. Membaca, 


- 


AG j3 Mag AE SAR 
- WA Pe P3 c # Tg » € 
aa ga « KAA Tai “ pa . #. 

53 CUSI, C5, G3 
ea z Inna Ta sai cd K- 
a - a Ld - 

S3 Lo 33 35 cola Ie 

Na - Ea 
Dira 


“Ya Allah, ampunilah orang-orang yang 
masih hidup dan yang sudah mati, anak- 
anak ataupun orang dewasa di antara ka- 
mi, kaum laki-laki ataupun perempuan 
kami, orang-orang yang ada bersama 
kami dan yang tidak bersama kami. Ya 
Allah, jadikanlah orang-orang yang hidup 
di kami berada di atas iman, dan mereka 


100 DOA PILIHAN... 


117 


18 


yang Engkau cabut nyawanya maka mati- 
kanlah di atas Islam.” " 


19. Membaca, 
b- bk 
SN Se aj dl ae Ta 


Ha Ira Yaa 
“Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan- 
ku, kuatkanlah hati dan jiwaku serta ang- 
katlah derajatku. Cukupkanlah aku dan 
penuhilah kebutuhanku, serta sempur- 
nakanlah kekuranganku. Berilah aku hi- 
dayah untuk dapat beramal shalih serta 
menerapkan akhlak mulia. Karena se- 
sungguhnya tidak akan ada yang dapat 


1 HR. Abu Dawud (3201), Ibnu majah (1498), dan Ahmad (8809) 


100 DOA PILIHAN... 


memberi hidayah untuk dapat beramal 
shalih dan menepis keburukan kecuali 
Engkau” 5 


20. Membaca, 


SN, 2 2 £ 2 DSA 2 
GULA 2 gg KS asasi 
Ten Ea 

GB, Se, 

“Ya Allah, ampunilah dosaku, usirlah se- 


tan dari diriku yang melemahkan diriku 


dari ketaatan dan bebaskanlah diriku da- 


ri segala tanggungan.” 


21. Membaca, 


HR. Ath-Thabrani (7811) 


HR. Abu Dawud (5054) 


100 DOA PILIHAN... 


19 


20 


“Ya Allah, kami memohon perlindungan 
kepada-Mu supaya tidak menyekutukan- 
Mu (kesyirikan) sedangkan kami menya- 
darinya, dan kami memohon ampun ke- 
pada-Mu atas (kesyirikan) yang tidak kami 
sadari” 8 


22. Membaca, 


Gea das 
3 333 233 


“Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, 
berikanlah hidayah kepadaku, tolonglah 
diriku, selamatkanlah aku, limpahkan ke- 
padaku rezeki, dan angkatlah derajatku.” 4 


13 HR. Ahmad (19622) 
4 HR. Ahmad (19138) 


100 DOA PILIHAN... 


DOA MEMOHON HIDAYAH 
DAN BIMBINGAN KEPADA 
ALLAH « SERTA TEGUH 
DI ATAS AGAMA 


23. Membaca, 


- 


Jasa BI ai 

Rar Sh, 
“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu hi- 
dayah, ketakwaan, kehormatan dan ke- 


cukupan.” 


24. Membaca, 


"ad 


MA Nai aa 


“Ya Allah, aku memohon Henagasi hi- 


dayah dan jalan yang benar,” !$ 


HR. Muslim (2721), at-Tirmidzi (8489), Ibnu Majah (3832), 


dan Ahmad (3950) 
HR. Muslim (2078), Abu Dawud (4044), an-Nasa-i (5286), 


100 DOA PILIHAN... 


22) 


25. Membaca, 


3 25 aeat aa Des naa 
35213 «S yal TE Ho sginal SI 
“Ya Allah, aku memohon hidayah kepada- 


Mu dalam urusanku dan aku berlindung 
kepada-Mu dari keburukan jiwaku.” " 


26. Membaca, 


2.» 52 


» » Peri 
Seno was aU aer 
(SM 9 SA En AI 
- - s - 
reg AA 


at-Tirmidzi (264, 1786), dan Ahmad (1168) 
HR. Ahmad (163130, Ibnu Hiban (901), dan ath-Thabrani 
(8369) 


100 DOA PILIHAN... 


Mp mba gi 
CI ESA 2 Ya 


“Ya Allah, berilah hidayah kepadaku se- 
bagaimana orang yang Engkau beri hi- 
dayah, selamatkanlah diriku (dari segala 
jenis penyakit) sebagaimana orang yang 
Engkau selamatkan, jadilah pelindung- 
ku sebagaimana Engkau menjadi pelin- 
dung orang yang Engkau kehendaki, 
berkahilah diriku dengan apa yang te- 
lah Engkau berikan, lindungilah diriku 
dari keburukan yang Engkau tetapkan, 
Engkaulah yang menetapkan dan tidak 
ada seorang pun yang berhak menetap- 
kan-Mu, dan sungguh tidak akan terhina 
orang yang telah Engkau tolong, dan tidak 
akan menjadi mulia orang yang Engkau 
musuhi, Engkau Mahaagung wahai Rabb- 
ku dan Mahatinggi.” 8 


18 HR. Abu Dawud (1425), at-Tirmidzi (464),an-Nasa-i (1745), 


100 DOA PILIHAN... 23 


27. Membaca, 


z2 3 


si sasa 5 LG 
03 333 53 GUS S3 


1 


TA LA 
na Bd 3 


“Ya Allah, pancarkanlah cahaya di hatiku, 
pada penglihatanku, pendengaranku, se- 
belah kananku dan kiriku, bagianatasdan 
bawahku, di hadapanku, di belakangku, 
dan jadikanlah cahaya untukku.” ' 


Ibnu Majah (1178), dan Ahmad (1718) 
19 HR. Al-Bukhari (6316) dan Muslim (763) 


24 100 DOA PILIHAN... 


28. Membaca, 


Pra —— L2 


AN - 3G Le Yee 
UI ian, Aam SAI uya Lil Las $ 


LL Ly» 
x lo Bal ya 


“Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat 
kepada kami dari sisi-Mu dan sempurna- 
kanlah bagi kami petunjuk yang lurus 
dalam urusan kami (ini) (OS. Al-Kahfi: 
10) 


29. Membaca, 


C2 PL 2 220 PPP ai Fa 4 KH “Ge 

A GG “5G we - 3G 
“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadi- 
kan hati kami condong kepada kesesatan 


sesudah Engkau beri petunjuk kepada 
kami, dan karuniakanlah kepada kami 


100 DOA PILIHAN... 25 


26 


rahmat dari sisi Engkau, karena sesung- 
Suhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karu- 
nia)” (OS. Ali Imran: 8) 


30. Membaca, 
ass Jj is 


“Wahai Dzat yang membolak-balikkan 
hati, kukuhkanlah hatiku di atas agama- 
Mu. Ya Allah, yang membolak-balikkan 
hati, arahkanlah hati kami kepada ketaa- 
tan-Mu,” 2 


31. Membaca, 


- 


II AD LIA AN 


20 HR. Ahmad (26133) 


100 DOA PILIHAN... 


1 ADS 

Opa is bai 
“Ya Allah, kami berserah diri kepada-Mu, 
beriman kepada-Mu, bertawakal kepada- 
Mu, bertaubat kepada-Mu, demi Engkau 
aku berperang. Ya Allah, sesungguhnya 
aku memohon perlindungan kepada-Mu 
melalui kemuliaan-Mu, tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah selain Engkau, 
janganlah Engkau menyesatkanku, sung- 
guh Engkau Dzat Mahahidup dan tidak 
akan mati, sementara jin dan manusia 
akan mati.” 2 


HR. Muslim (2717) 


100 DOA PILIHAN... DT) 


28 


32. Membaca, 


ye 


Panai 1 | 
Galuh Es Kah, 
ati Hi yaa BE) Opa 
BI Eee Pa EA 
Ka aa ata 
3, Seses 3 pan 
ISI) pakan HA 
Setan 


“Ya Allah, sungguh aku memohon kepa- 
da-Mu keteguhan di dalam urusan aga- 
ma ini, serta kekukuhan di atas jalan 
yang benar. Aku memohon kepada-Mu 


100 DOA PILIHAN... 


sebab-sebab untuk meraih rahmat-Mu, 
dan kekuatan untuk meraih ampunan- 
Mu. Aku memohon agar selalu mampu 
bersyukur atas nikmat-Mu, beribadah ke- 
pada-Mu dengan sempurna, aku memo- 
hon kepada-Mu hati yang bersih, lisan 
yang jujur, dan aku memohon kepada- 
Mu kebaikan yang Engkau Maha Me- 
ngetahuinya. Aku memohon perlindungan 
kepada-Mu dari keburukan yang Engkau 
Maha Mengetahuinya, dan aku memohon 
ampun kepada-Mu dari apa yang Engkau 
Maha Mengetahuinya, sungguh Engkau 
Dzat Maha Mengetahui hal-hal yang gaib.” 


33. Membaca, 


& 2 £ GG £,$ - £ Na 
JS Jeli sela 
2 wig ps LE OA 3 EOS £ £ 
PA LA dai 
AS KE KA 
100 DOA PILIHAN... 


30 


“Ya Allah, aku memohon perlindungan 
kepada-Mu agar aku tidak tersesat atau 
disesatkan: berlaku keliru atau diarah- 
kan orang lain agar aku berbuat keliru, 
berbuat zalim atau dizalimi, dan bersikap 
bodoh atau dibodohi? ?? 


DOA MEMOHON KEPADA 
ALLAH 4£# KEBAIKAN DUNIA 
DAN AKHIRAT 


34. Membaca, 
AN ANN NI 
£ Ai DE ng HS nee SO ENI 


“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan 
di dunia dan kebaikan di akhirat dan pe- 
liharalah kami dari siksa neraka.” (OS. 
Al-Bagarah: 201) 


HR. Abu Dawud (5094), at-Tirmidzi (3427), an-Nasa-i (5486), 


Ibnu Majah (3884), dan Ahmad (26616) 


100 DOA PILIHAN... 


35. Membaca, 
dat 8 Al ye ali AN 
SE Ia ka Sh CE ae all, 
Ja ale UB JAN Ga Oh SE, 
3 SATU Sa CE 
Sah ae ala js se dlu 
HI IKA Tae aa 
AE An alga 
aa Se JKE Jaa 
n. 53 Yaa 

(Ed ai eni IE 


100 DOA PILIHAN... 


a. 


32 


“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu se- 
mua kebaikan di dunia atau akhirat, yang 
aku ketahui maupun yang tidak aku ke- 
tahui. Aku memohon perlindungan kepa- 
da-Mu dari segala keburukan di dunia 
maupun di akhirat, yang aku ketahui 
atau yang tidak aku ketahui. Ya Allah, 
aku memohon kepada-Mu kebaikan yang 
diminta hamba-Mu dan Nabi-Mu, dan aku 
memohon perlindungan kepada-Mu dari 
apa yang dikhawatirkan oleh hamba-Mu 
dan Nabi-Mu. Ya Allah, aku memohon 
surga kepada-Mu serta segala sesuatu 
yang dapat mendekatkan kepadanya be- 
rupa perkataan ataupun perbuatan, dan 
aku memohon perlindungan kepada-Mu 
dari neraka dan semua yang menyeret 
kepadanya entah itu berupa perkataan 
ataupun perbuatan. Aku memohon kepa- 
da-Mu agar setiap apa yang Engkau te- 
tapkan untukku adalah kebaikan.” ? 


2 HR. Ibnu Majah (3846) dan Ahmad (25019) 


100 DOA PILIHAN... 


36. Membaca, 


133 2 Ka 363 
“Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkan- 


lah tempat tinggalku, dan berkahilah re- 
zeki yang Engkau limpahkan kepadaku.” 


37. Membaca, 


- 


Le CA ae Ga 4 PAS 2 
z 2 z 3 12 

Us ex ) 9 Hanna 

“Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau 
ajarkan kepadaku bermanfaat, dan ajar- 
kanlah kepadaku sesuatu yang berman- 


faat untukku, serta tambahkanlah ilmu 
kepadaku.” 


HR. At-Tirmidzi (3599) dan Ibnu Majah (3833) 


100 DOA PILIHAN... 


88 


34 


38. Membaca, 


- 


IE Unit at LA NI 
TES Ga Eknolas G3 Kap 
Wo yag SEK ss L 

WE IN an HE 00333 
CELL Cell 


2 
SG 


Se JR ta Ara 
Nge. Pr Kar tor 
gsm ma 

KE N a KE S3 


100 DOA PILIHAN... 


“Ya Allah, berikanlah kepada kami ba- 
gian dari rasa takut kepada-Mu yang da- 
pat menghalangi kami sehingga tidak 
berbuat maksiat terhadap-Mu, berikan- 
lah bagian dari ketaatan kepada-Mu 
yang dapat meraih menghantarkan kami 
mendapatkan rahmat-Mu: serta berikan- 
lah keyakinan yang kuat hingga bisa me- 
ringankan musibah dunia yang kami 
alami. Jadikanlah indra pendengaran, 
penglihatan, dan kekuatan fisik kami ber- 
manfaat selama kami hidup dan tetap ada 
pada kami hingga kami mati. Berikanlah 
balasan yang setimpal kepada orang 
yang menzalimi kami, tolonglah kami 
dari gangguan musuh. Janganlah Engkau 
menimpakan musibah pada agama ka- 
mi, dan jangan jadikan dunia menjadi 
prioritas serta tujuan utama kami. Jangan 
jadikan orang yang tidak menyayangi ka- 


mi sebagai pemimpin kami.” 


2 HR. AtTirmidzi (3502) 


100 DOA PILIHAN... 


35 


36 


39. Membaca, 


Ya Allah, “Ya Tuhan) Pencipta langit dan 
bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia 
dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam ke- 
adaan Islam dan gabungkanlah aku de- 
ngan orang-orang yang shalih.” (OS. Yu- 
suf: 101) 


40. Membaca, 


4 - 


» » TG &. 
ya BS ISA sia | 


“Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa 
bersyukur dan berdzikir kepada-Mu, ser- 


100 DOA PILIHAN... 


ta beribadah kepada-Mu dengan sempur- 
ma,” 2 


41. Membaca, 


3 £ » £ Ts 

» 
s5 era eta AN UG 
Peta na 
read read 


“Ya Allah, Engkau telah menjadikan fisik- 
ku indah, baikkanlah pula perangaiku.” ” 


42. Membaca, 


“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu anu- 
gerah dan rahmat-Mu, sungguh tidak ada 
yang memilikinya kecuali Engkau.” 


HR. Ahmad (7969) 
HR. Al-Haitsami dalam Majma'uz Zawaaid (8/23) 


100 DOA PILIHAN... 


38 


43. Membaca, 
Du O 2» 2-22 
SWAT O KPR ua kuy 


KA 


“Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dada- 
ku, dan mudahkanlah untukku urusanku,” 
(OS. Thaha: 25-26) 


44. Membaca, 


a 


£ ANUS ES 


“Ya Tuhan kami, kami telah beriman, ma- 
ka catatlah kami bersama orang-orang 
yang menjadi saksi (atas kebenaran al- 
Gur-an dan kenabian Muhammad &).” 
(OS. Al-Ma-idah: 83) 


100 DOA PILIHAN... 


45. Membaca, 
4 ea 5 


“Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku il- 
mu pengetahuan.” (OS. Thaha: 114) 


46. Membaca, 

a Sa NG BA £ s 3 1 

SL C3 3 9 Me SU Dipu 
ea da L. G3 

“Ya Allah, aku memohon cinta-Mu, cinta 

orang yang mencintai-Mu, dan rasa cinta 


untuk melakukan amalan yang mengan- 
tarkanku kepada cinta-Mu.” ?8 


HR. At-Tirmidzi (3235) dan Ahmad (22109) 


100 DOA PILIHAN... 


40 


DOA UNTUK KEDUA ORANG 
TUA, ISTRI, DAN ANAK 
KETURUNAN 


47. Membaca, 


Ken SNP HS 
PAYAL SAMA YA SA - 


Lenya Orongala Caga 3 
4 "ena 


“Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapak- 
ku, orang yang masuk ke rumahku dengan 
beriman dan semua orang yang beriman 
laki-laki dan perempuan. Dan janganlah 
Engkau tambahkan bagi orang-orang yang 
zalim itu selain kebinasaan.” (OS. Nuh: 28) 


48. Membaca, 
Peka P3 aa ed 
£ bas GL, ES 


100 DOA PILIHAN... 


“Wahai Tuhanku, kasihilah mereka kedua- 
nya, sebagaimana mereka berdua telah 
mendidik aku waktu kecil.” (9S. Al-Isra': 
24) 


49. Membaca, 
Pa 3G » nd P3 (5 
EN ba Near 


4 Ca Gara Bap Kena 


— 


“Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada 
kami istri-istri kami dan keturunan kami 
sebagai penyenang hati (kami), dan jadi- 
kanlah kami imam bagi orang-orang yang 
bertakwa.” (OS. Al-Furgan: 74) 


50. Membaca, 


100 DOA PILIHAN... 41 


42 


“Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau 
seorang anak yang baik. Sesungguhnya 
Engkau Maha Pendengar doa.” (OS. Ali 
Imran: 38) 


51. Membaca, 
TA SN AA AN Niana vw 
09 ayal MA kar — 
KAN TI Te G3 NA 
£ aan J3 9 kar ) S2 AA 
“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak 
cucuku orang-orang yang tetap mendiri- 


kan shalat, ya Tuhan kami, perkenankan- 
lah doaku.” (OS. Ibrahim: 40) 


52. Membaca, 


IE og GI des Ae Sl 


100 DOA PILIHAN... 


- sa ae LT ATA ed 
(As NE 


“Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk men- 
syukuri nikmat Engkau yang telah Engkau 
berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku 
dan supaya aku dapat berbuat amal yang 
shaleh yang Engkau ridhai: berilah kebaikan 
kepadaku dengan (memberi kebaikan) ke- 
pada anak cucuku. Sesungguhnya aku ber- 
taubat kepada Engkau dan sesungguhnya 
aku termasuk orang-orang yang berserah 
diri.” (OS. Al-Ahgaf: 15) 


DOA MEMOHON KEBAIKAN 
AGAMA DAN AKHIRAT 
KEPADA ALLAH “ 


53. Membaca, 


3 3 cas ash SA 


100 DOA PILIHAN... 


43 


44 


2 AD an ah Aa ET Naa 
K3 NA aah dalan 
SEO AN yaa bla 
Pn ar PA Pa Da 25 
ES BIS Jan 3 


“Ya Allah, perbaikilah agamaku yang me- 
rupakan pokok urusanku, perbaikilah du- 
niaku yang merupakan tempat hidupku, 
perbaikilah akhiratku yang merupakan 
tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan 
ini bagiku sebagai penambah kebaikan 
dan jadikan kematian sebagai peristira- 
hatan bagiku dari segala keburukan.” ? 


54. Membaca, 


- 


Tz - w? A5 - 21 ea 1 2 
IS A3 II Iklan HI 
277 AA . Tia - » £ TA 
FE Sale be al al 


2 HR. Muslim (2710) 


100 DOA PILIHAN... 


JNE AE EA bil 


“Ya Allah, melalui ilmu-Mu tentang per- 
kara gaib, kekuasaan-Mu atas segenap 
makhluk, hidupkanlah aku jika dalam 
ilmu-Mu kehidupan adalah yang terbaik 
bagiku, dan wafatkanlah aku jika me- 
mang menurut ilmu-Mu kematian ada- 
lah yang terbaik bagiku.” ? 


55. Membaca, 


“Ya Allah, aku memohon perlindungan ke- 
pada-Mu dari himpitan kehidupan, serta 
sempitnya suasana pada masa penantian 
di hari kiamat?” “! 


30 HR. An-Nasa-i (1305) dan Ahmad (18351) 
31 HR. Abu Dawud (5085) 


100 DOA PILIHAN... 45 


46 


32 


56. Membaca, 
Y £ ” (3 Y s3 23 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak 
terkabul: jiwa yang tamak, dan dari ilmu 
yang tidak bermanfaat, aku berlindung 
kepada-Mu dari keempat hal tersebut.” ?? 


57. Membaca, 


Pa 


HR. Muslim (476) dan Ahmad (19402) 


100 DOA PILIHAN... 


daa J Ls Pp 
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu da- 


ri keburukan yang sudah kuperbuat dan 
keburukan yang belum kuperbuat.” 8 


58. Membaca, 


2 23 ra. Pa 
“Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku 


pada hari kiamat,” “ 


59. Membaca, 


Oa, Sd 


“Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rah- 


mat-Mu. 35 


HR. Muslim (2716) 
HR. Ahmad (18085) dan ath-Thabrani (2524) 
HR. Muslim (713), Abu Dawud (465), dan an-Nasa-i (729) 


100 DOA PILIHAN... 


60. Membaca, 


SI sok Ga galak 
“Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang- 


orang yang bertaubat, dan orang-orang 


yang bersuci.” “8 


61. Membaca, 

HI sea ai ai 

par (— DS $ 

en TN AN GC 

SES II, Sola 

no ea 

3 12 F3 HB Sai 2 an F » P 2.3 

tadi Y Una5 WIL « Sal 38 
£ 3 2 

ONE (aa Y se 33 MU, 


48 100 DOA PILIHAN... 


Cg 5 lh CAS 505 S5 
PNG Ii 3 KI 
da Ujar De 
Sr akasia 353 s3 033 Eat 


2 


pas 


“Ya Allah, aku memohon rasa takut ke- 
pada-Mu di kala sendiri dan banyak 
orang, aku memohon kepada-Mu agar 
tetap memilih kebenaran disaat senang 
ataupun marah:. Aku memohon kepada- 
Mu supaya bersikap sederhana ketika 
miskin dan kaya, aku mohon kepada- 
Mu nikmat yang tak pernah habis, dan 
perkara yang menyenangkan hati yang 


100 DOA PILIHAN... 49 


50 


tidak pernah pupus. Aku memohon ke- 
pada-Mu, jadikanlah aku selalu ridha de- 
ngan ketetapan-Mu, dan kehidupan yang 
bahagia setelah mati. Aku memohon ke- 
pada-Mu agar dapat melihat wajah-Mu, 
rasa rindu kepada pertemuan dengan- 
Mu tanpa mengalami bahaya sedikitpun, 
dan terkena musibah yang menyesatkan. 
Ya Allah, hiasilah diri kami dengan ke- 
indahan iman, dan jadikanlah kami ter- 
masuk kalangan yang mengajak orang 
lain menuju hidayah.” 


62. Membaca, 


- 


PE AN CAR DE 


ss S3 2 535 — 


3 HR. An-Nasa-i (1305) dan Ahmad (18325) 


100 DOA PILIHAN... 


1 SI 3s CA) at 0st! 


daa Ii si Tn an: 


“Ya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, 
Maha mengetahui yang gaib dan nampak. 
Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah 
selain Engkau, Rabb segala sesuatu dan 
Sang pemilik kerajaan, aku memohon 
perlidungan kepada-Mu dari keburukan 
jiwaku, dari keburukan setan dan bala 
tentaranya, dan keburukan jiwaku terha- 
dap diriku sendiri atau mendorong mus- 
lim lainnya untuk melakukannya.” 88 


3 HR. Ahmad (81) 


100 DOA PILIHAN... 


Sl 


DOA MEMOHON KEPADA 
ALLAH 4 KEBAIKAN DI DUNIA 
DAN KESEJAHTERAAN 


63. Membaca, 


a 
$3 
AN 

“3 

v Sg 

ka 

No —— » 

v 

$ 35 £ 
N $ 
NX sCX 


“Wahai Dzat yang Mahahidup dan Maha 
Mengurusi, melalui rahmat-Mu aku me- 
mohon bantuan, perbaikilah semua uru- 
sanku, dan jangan biarkan aku terlantar 
walaupun dalam sekejap mata.” “ 


64. Membaca, 


) yen 
Dai IP NG 3S TI 
39 HR. An-Nasa-i dalam as-Sunan al-Kubra (10405) 


5 100 DOA PILIHAN... 


S 


“Ya Allah, cukupkanlah diriku Bagan 
yang halal dan jauhkan dari yang haram, 
dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu 
dan tidak bergantung kepada selain-Mu. “S 


65. Membaca, 


- 


BEA GA Dae AIR IN 
BSI Pb Bag ae 
Sa Ja ML IhLn3 23 Jae 
BAE ALE pel 
Ads pe tialale) ALONE 
Ielts LA Je Ha SAE 


HR. At-Tirmidzi (3563) dan Ahmad (1318) 


100 DOA PILIHAN... 


58 


54 


D2 223 Ig naat T-3 
S3 53 Bam ola Jat 
“Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, keturu- 
nan dari hamba-Mu, keturunan dari ham- 
ba-Mu, ubun-ubunku berada di tangan-Mu, 
hukum-Mu berlaku atasku, ketetapan-Mu 
adil bagiku. Aku memohon kepada-Mu 
dengan seluruh nama-Mu dan milik-Mu, 
yang Engkau namai sendiri, atau yang 
Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau 
yang Engkau ajarkan pada salah satu dari 
makhluk-Mu, atau yang engkau simpan 
dalam ilmu gaib, jadikanlah Al-Gur-an 
sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, 
pengusir kesedihanku, dan penghilang ke- 


gelisahanku.” "! 


4 HR. Ahmad (3712) 


100 DOA PILIHAN... 


66. Membaca, 


- 


et NS “ 2 
IA) Spa3 ay, Rt Fr 
Hoa Patah SA 


, 


ti 


SN LAN KP Sat GA scet 
BI bagas IA 
PA NA Ap RITA sa 
353 jani GE EA 33 
AA galaEh DAS Ae 


100 DOA PILIHAN... 55 


56 


42 


“Ya Allah, Rabb langit, bumi, dan Arasy 
yang agung. Rabb kami dan Rabb segala 
sesuatu, yang menumbuhkan benih dan 
biji, yang menurunkan Kitab Taurat, Injil, 
dan Al-Furgan (Al-Our-an), aku berlindung 
kepada-Mu dari keburukan segala sesua- 
tu dan Engkaulah yang benar-benar me- 
nguasainya. Ya Allah, Engkaulah yang ter- 
dahulu tidak ada sesuatu mendahului-Mu, 
dan Engkaulah yang terakhir tidak ada 
sesuatu setelah-Mu, Engkau adalah Azh- 
Zhahir tidak ada sesuatupun di atas-Mu, 
Engkau Al-Bathin tidak ada sesuatupun 
yang lebih dekat selain-Mu, lunasilah utang 
kami, dan cukupkanlah kami dari kefaki- 


ran,” 12 


67. Membaca, 


"ad 


P, » z P Sega 
Ja Anas La VI KA Y 
ON 3 Pa Ik ah 
NA EE5 IS BA SES, 


HR. Muslim (2713) 


100 DOA PILIHAN... 


“Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali 
Engkau menghendakinya mudah. Dan 
Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan) 
jika Engkau menghendakinya menjadi 
mudah.” 


68. Membaca, 


“Ya Allah, aku memohon rahmat-Mu, 
maka janganlah biarkan diriku terlantar 
walaupun sekejap mata, dan perbaikilah 
semua urusanku, tidak ada Tuhan yang 
berhak disembah selain Engkau.” “ 


43 HR. Ibnu Hiban (974) 
4 HR. Abu Dawud (5090) dan Ahmad (20430) 


100 DOA PILIHAN... 


45 
46 


58 


69. Membaca, 


in ea Aa cal 
Ola (rs SI Gl SI 

“Ya Allah, aku memohon karunia kepada- 

Mu? 8 

70. Membaca, 


& , 

Ae Az CN 2 Pa 2 Ss 
» 2 Pe 2 3 - 

“Ya Allah, limpahkan rezeki terluas-Mu 


kepadaku ketika aku renta dan terputus- 
nya umurku.” “5 


HR. Muslim (713), Abu Dawud (465), dan an-Nasa-i (729) 


HR. Ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath (3611) 


100 DOA PILIHAN... 


47 


DOA MEMOHON AMPUNAN 
DAN PERLINDUNGAN 
KEPADA ALLAH “# 


71. Membaca, 


2 2 g :t 3 & £ 4 aa a 
BIA Gaal! C3 ye BSI | an 
“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun, yang suka memberi maaf, 


ampunilah aku.” “ 


72. Membaca, 


35 s 


Wb Al LI 3 ZA 


td Sui Gala Nine) 
Je En en BR, 


HR. AtTirmidzi (3513), Ibnu Majah (3850), dan Ahmad (25384) 


100 DOA PILIHAN... 


60 


»- 


2 3 Sab aya HA AI 


AS 2 - 
:5 Sa JESIBI Inn Se, 


“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu am- 
punan dan keselamatan di dunia dan 
akhirat. Ya Allah, aku memohon kepada- 
Mu ampunan dan keselamatan dalam 
agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya 
Allah, tutupilah aibku, hilangkan rasa 
takutku, jagalah diriku dari depan, bela- 
kang, kanan, kiri, serta atasku, dan aku 
berlindung kepada-Mu melalui keagu- 
ngan-Mu dari kematian dari bawah (yaitu 
ditelan gempa dan yang semisalnya).” 


100 DOA PILIHAN... 


73. Membaca, 


£ yi 


AB Kat AP, ia 
GAN 3 ASN SL el AA 
515 
“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu per- 
lindungan di dunia dan akhirat.” # 


74. Membaca, 
5 23 2 2 35 3 z Da 3 4 ad 
KAI gak! SA 3 AN 
2 - ag - " Ps » 
INI Se, 
“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu am- 


punan dan perlindungan, serta kekoko- 
han di akhirat dan dunia.” “ 


- 


HR. Ibnu Majah (3851) 


HR. Abu Dawud (5074), an-Nasa-i (5530), Ibnu Majah (3871), 
dan Ahmad (4785) 


100 DOA PILIHAN... 


75. Membaca, 


, , 
- 
» » & sa PN 28» & sai 
82 Ob BD 
Ig me Ds batasi me 
- - Ni 


“Ya Allah, jagalah tubuhku, ya Allah, ja- 
galah pedengaranku, ya Allah, jagalah 
penglihatanku, tidak ada Tuhan yang ber- 
hak disembah selain Engkau, " 


76. Membaca, 


ra 


Pi 
| 


$$ 


- » a Ma PP 3 2. 1.3 ara € 
Ia aa nina 
» na A 
P3 ea DJ ae 
ai sp, TK P6 aa PEN Ag 
SE RB yan rail Sat 


50 HR. Abu Dawud (5090) dan Ahmad (20430) 


N 


kaan 


62 100 DOA PILIHAN... 


Pan 

S Exa A3 
“Ya Allah, jadikanlah pendengaran serta 
penglihatanku bermanfaat bagiku, hingga 
keduanya Engkau jadikan sehat sepanjang 
masa, agama dan tubuhku, dan tolonglah 
aku dari orang yang menzalimiku hingga 
Engkau memperlihatkannya menerima 
balasan setimpal.” "! 


DOA MEMOHON 
PERLINDUNGAN DARI 
PENYAKIT FISIK DAN JIWA 


77. Membaca, 

JSI AN ja OS aa 
Aya er AG 
Bedah 


HR. Al-Hakim (1933) 


100 DOA PILIHAN... 63 


64 


SEN ie AN 30 53, 


DS GA AN SG 


eka 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu da- 
ri kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, 
sifat kikir, penyakit pikun, sifat keras, kela- 
laian, kefakiran, kehinaan, kemiskinan. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kemelaratan 
dan kekafiran, kefasikan dan permusuhan, 
kemunafikan, gemar memperdengarkan 
amalan dan riya, dan aku berlindung kepa- 
da-Mu dari penyakit tuli, bisu, gila, kusta, 
sopak, dan penyakit yang mengerikan.” ?? 


HR. Ath-Thabrani dalam al-Mu'jam ash-Shaghir (316) dan al- 


Hakim (1944) 


100 DOA PILIHAN... 


78. Membaca, 


sb pabean 

BEN cah 
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 
dari kelaparan, yang menghalangiku dari 
tidur dan beribadah dan aku berlindung 


kepada-Mu dari sifat khianat yang 
merupakan seburuk-buruk kawan.” 


79. Membaca, 


4 , 
“5 drei 


JG oa ja Os SAI 
FA AN aga pandang 


HR. Abu Dawud (1547), an-Nasa-i (5468), dan Ibnu Majah 


(33564) 


100 DOA PILIHAN... 


65 


66 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
sifat pengecut, sifat kikir, pikun, fitnah 
di dalam dada (keyakinan yang batil, 
akhlak yang buruk, seperti: riya, munafik, 
hatinya mati, cinta dunia, dengki, hasad, 
bisikan setan, dan yang sejenisnya), dan 


siksa kubur.” "' 


80. Membaca, 


des Ma s£ se 22 Isu 
AS 3 Md, € S5 Aa SN Sa -a 


AN Aa ba De SA 


Lg 2123 V 3583 23 


HR. Abu Dawud (1539), an-Nasa-i (5497), Ibnu Majah (3844), 


dan Ahmad (145) 


100 DOA PILIHAN... 


“Ya Allah, jadikanlah diriku bertakwa, suci- 
kanlah jiwaku, Engkaulah Dzat yang pa- 
ling baik dalam menyucikannya, Engkau- 
lah yang menguasai dan berwenang. Ya 
Allah, aku memohon perlindungan kepa- 
da-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat: 
hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak 
pernah merasa puas, dan doa yang tidak 
terkabul.” 5 


81. Membaca, 
: 2 3 
0 aa C5 Ls 332 
23 - F P3 - - 2. ? - 
Aam 1s JR 1s 6 ES 1 ea 1s 
“Ya Allah, aku memohon perlindungan ke- 
pada-Mu dari rasa gundah gulana, kelema- 


han dan kemalasan, kekikiran dan penge- 
cut, beratnya lilitan utang, dan diperdayai 


55 HR. Muslim (2722) 


100 DOA PILIHAN... 


67 


68 


orang lain (dikuasai orang lain dengan ke- 
batilan dalam urusan agama atau dunia)? "8 


82. Membaca, 


Pa 


da ea, AN 
KAA sel 2 ME Ia 


— 


AA 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu da- 
ri kesulitan yang besar, kesengsaraan 
(dalam urusan dunia dan akhirat), kete- 
tapan yang buruk (yang menimpa agama, 
dunia, tubuh, harta, dan kematian), dan 
olok-olokkan musuh.” 57 


56 HR. Abu Dawud (1539 dan Ibnu Majah (3844) 
$7 HR. Al-Bukhari (6616) dan Muslim (2707) 


100 DOA PILIHAN... 


83. Membaca, 


Ek 
T 
« 
a 
ai 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu da- 
ri keburukan di siang hari, keburukan di 
malam hari, dan waktu-waktu yang bu- 
ruk. Aku berlindung kepada-Mu dari dari 
kawan yang buruk, dan tetangga yang 
buruk dimana aku tinggal.” 


HR. Ath-Thbarani (810) 


100 DOA PILIHAN... 69 


70 


84. Membaca, 


Li Sa 3 S3 2 


fe & TN 2 KTA Dah 2d 
an Gan 2 Maan 3 Soga 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
keruntuhan, terjatuh dari atas, tenggelam, 
kebakaran: kepikunan: dan aku berlin- 
dung kepada-Mu dari bujukan setan men- 
jelang kematian. Aku berlindung kepada- 
Mu dari kematian dalam kondisi kabur 
saat beperang di jalan-Mu, dan dari ke- 


100 DOA PILIHAN... 


matian yang disebabkan oleh gigitan he- 
wan berbisa.” 8? 


85. Membaca, 

TA JI33 Ke 4 2 CEO A D ye 
Gis seng Il J5 
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
dicabutnya kenikmatan-Mu, diubahnya 


kondisi sehat, hukuman-Mu yang tiba- 
tiba, dan semua kemurkaan-Mu. 8 


86. Membaca, 


$ 


- 


MA ya 2 Ip Sel: AAN 
Gl GE OA 3 Oa 


HR. Abu Dawud (1552), an-Nasa-i (5531), dan Ahmad (15563) 


HR. Muslim (2739) 


100 DOA PILIHAN... 


12 


S3 TOda AS pal TE 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
kemurkaan-Mu melalui keridhaan-Mu, da- 
ri hukuman-Mu melalui perlindunganMu: 
dan aku berlindung kepada-Mu dari sik- 
saan-Mu, aku tidak mampu menghitung 
pujian kepada-Mu sebagaimana Engkau 
memuji diri-Mu sendiri.” 8! 


87. Membaca, 
MAN aa 2S 531 
Sa 


“Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak, ha- 


HR. Muslim (486), Abu Dawud (879), at-Tirmidzi (3493), an- 


Nasa-i (1130), Ibnu Majah (3841, dan Ahmad (25655) 


100 DOA PILIHAN... 


62 
63 


wa nafsu, perbuatan, dan penyakit yang 
mungkar:” 82 


88. Membaca, 


aa ai 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu da- 
ri keburukan yang aku dengar, keburu- 
kan yang aku lihat, keburukan yang aku 
ucapkan: dan keburukan di dalam hatiku: 
serta keburukan air maniku (kemaluan 
agar terjauhkan dari zina dan pengantar- 
nya). 88 


HR. AtTirmidzi (3591), Ibnu Hibban (960), dan ath-Thabrani (36) 


HR. Abu Dawud (1551), at-Tirmidzi (3492), dan an-Nasa- (5444) 


100 DOA PILIHAN... 


73 


89. Membaca, 


SEN 23 ea, 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu da- 
ri penyakit sopak, gila, kusta, dan penya- 
kit yang mengerikan.” $' 


90. Membaca, 
Hd, AN 3 & s3 


AS Ie alan 3g SN 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
kefakiran, kekurangan, dan kehinaan. Aku 
berlindung kepada-Mu dari berbuat zalim 
dan atau dizalimi.” 5 


64 HR. Abu Dawud (1554), Ahmad (13027), dan an-Nasa-i (5493) 
55 HR. Abu Dawud (1544), an-Nasa-i (5460), Ibnu Majah (3842), 


74 100 DOA PILIHAN... 


DOA MEMOHON 
PERLINDUNGAN KEPADA 
ALLAH #5 DARI SEGALA 
MACAM FITNAH 


91. Membaca, 


ba IA Hoabaa 
VA SUN 3 AN 
“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar 
mampu berbuat kebaikan: meninggalkan 
kemungkaran, mencintai orang-orang mis- 
kin: dan jika Engkau hendak menimpa- 
kan suatu fitnah kepada hamba-Mu maka 


cabutlah nyawaku dalam kondisi tidak 
tertimpa fitnah tersebut.” $$ 


dan Ahmad (8039) 
HR. At-Tirmidzi (3233) dan Ahmad (3484) 


100 DOA PILIHAN... 1S 


76 


92. Membaca, 

Sei JS Gap aU 
Nie, KN 3 apik SA, 
YEN AA « an jas AI 
Bea Sa 33 533 
SA oi 
Fa sana JB AN EA 
WN ga S3 she ag 
Na lens 


Lah Pa erna 


100 DOA PILIHAN... 


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu da- 
ri kemalasan dan kepikunan: dari dosa 
dan lilitan utang, dari fitnah dan azab 
kubur: dari fitnah dan siksa neraka, dari 
keburukan fitnah kekayaan dan fitnah ke- 
fakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari 
fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya Allah, ber- 
sihkanlah dosa-dosaku dengan air es 
dan embun, bersihkanlah hatiku dari 
dosa-dosa sebagaimana Engkau member- 
sihkan pakaian putih dari kotoran, dan 
jauhkanlah antara diriku dan dosa-dosaku 
sebagaimana Engkau menjauhkan antara 
belahan timur dan belahan barat.” 5" 


93. Membaca, 


ai SIS Gp eh 2 LA 
Sa) PIK ya Eh: AA 


HR. Al-Bukhari (6368), Muslim (589), at-Tirmidzi (3495), an- 


Nasa-i (5466), Ibnu Majah (3838), dan Ahmad (24301) 


100 DOA PILIHAN... 


TAI 


78 


A4 , 
(3 W- 


HS Val ja DE Cipa! 
K3 ya & KA “33 Uag Aga 
Ia Os Pp JAN ami 


. 
£ w 


& 3g Ia oh 
SAN, Kal Ce 


“Ya Allah, aku memohon perlindungan 
kepada-Mu dari azab kubur. Ya Allah aku 
berlindung kepada-Mu dari siksa neraka. 
Ya Allah aku memohon perlindungan ke- 
pada-Mu dari segala macam fitnah yang 
nampak atau yang tersembunyi. Aku ber- 
lindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih 
Ad-Dajjal. Aku berlindung kepada-Mu 
dari fitnah dalam kehidupan ini dan fit- 
nah setelah kematian. Ya Allah aku ber- 


100 DOA PILIHAN... 


& 


lindung kepada-Mu dari perbuatan dosa 
dan lilitan utang.” 58 


94. Membaca, 


TS Aa Ta (Na 
“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 


Jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang- 
orang kafir” (OS. Al-Mumtahanah: 5), 


Dan membaca, 


“Ya Tuhan kami: janganlah Engkau jadi- 
kan kami sasaran fitnah bagi kaum yang 
zalim,” (OS. Yunus: 85) 


HR. Al-Bukhari (832) dan Muslim (589) 


100 DOA PILIHAN... 79 


80 


MEMOHON KEPADA 
ALLAH 4£ PENJAGAAN DAN 
PERTOLONGAN 


95. Membaca, 


Wahai Rabb kami, “..dan berilah kami pe- 
lindung dari sisi Engkau, dan berilah kami 
penolong dari sisi Engkau!” (OS. An-Nisa': 
75) 


96. Membaca, 


» ?£, “2. LL 2. 22 Par 


100 DOA PILIHAN... 


“Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara 
masuk yang benar dan keluarkanlah (pu- 
la) aku secara keluar yang benar dan beri- 
kanlah kepadaku dari sisi Engkau kekua- 
saan yang menolong.” (OS. Al-Isra': 80) 


97. Membaca, 


KA AE 
“Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dariorang 
orang yang zalim itu” (OS. Al-Gashash: 21) 


98. Membaca, 


“Bo? (At LT AA “G3 
Pa 


IIA Lu “GX 3 

A bamat HE 3,eh 
“Ya Tuhanku aku berlindung kepada Eng- 
kau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku 
berlindung (pula) kepada Engkauya Tuhan- 


ku, dari kedatangan mereka kepadaku.” 
(OS. Al-Mukminun: 97-98) 


100 DOA PILIHAN... 


81 


99. Membaca, 

Va iB 
Kpn Iisa at aah 
G3 Ol AN AE SA 
JI Ega IA, UI 2 OI 
233 3S seba dan 


82 100 DOA PILIHAN... 


“Ya Allah, tolongah aku dan janganlah ter- 
lantarkan aku, menangkanlah aku dan 
janganlah jadikan aku kalah, lindungilah 
aku dari tipu daya musuh dan janganlah 
biarkan musuhku menjangkauku, dan be- 
rilah aku hidayah dan mudahkanlah hi- 
dayah mendatangiku, tolongah aku saat 
melawan orang yang hendak menzalimi- 
ku. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang 
senantiasa bersyukur, senantiasa berdzi- 
kir, senantiasa merasa takut, senantiasa 
taat, senantiasa khusyuk, senantiasa tun- 
duk dan bertaubat kepada-Mu. Wahai 
Rabbku, terimalah taubatku, hapuslah do- 
saku, kabulkanlah doaku, kuatkanlah huj- 
jahku, arahkanlah lisanku agar bertutur 
kebenaran, dan buanglah kotoran yang 
ada di dalam hatiku (rasa benci, dengki, 
iri, hasad, dan yang semisal).” 8? 


59 HR. An-Nasa-i dalam as-Sunan al-Kubra (10368) 


100 DOA PILIHAN... 


83 


84 


100. Membaca, 
SERA EN ga EN 
DL GA ds UN 
Ml Yg BAK 3 Eai3 Yg dh, 
KIA JS P Sa Sl 3) EN) 


B3 AF aan 35 ang 


A AA 


5 


- mw 
- 


“Ya Allah, kukuhkanlah Islam pada diriku 
saat aku berdiri: duduk, tidur, dan jangan 
biarkan musuh mengolok-olokku lanta- 
ran permusuhan dan rasa hasadnya. Ya 
Allah, aku memohon kepada-Mu segala 
kebaikan yang Engkau simpan di tangan- 
Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari 


100 DOA PILIHAN... 


segala keburukan yang Engkau simpan di 
tangan-Mu: " 


BEBERAPA PENGANTAR 
(TAWASUL) YANG DIBACA 
SEBELUM BERDOA 


e Membaca, 


Na ga 5 an 
Ge INN Be 


span 2 
23 GS 
“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu bah- 
wa segala puji hanya milik-Mu, tidak ada 
Tuhan yang berhak disembah selain Eng- 
kau sang Maha Pemberi, sang Pencipta 


4 
£ w 


B, 
- 
| 


HR. A-Hakim (1924) 


100 DOA PILIHAN... 


langit dan bumi, wahai Dzat yang Maha- 
mulia lagi Mahaluhur, wahai Dzat yang 
Mahahidup dan Maha Mengurusi sege- 
nap makhluk, (Lalu ia menyebutkan ke- 
butuhannya). " 


e Membaca, 


tw ir 31 
Akal SENI WEI 
D3 Ip rda 


“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu aku 
bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, 
tidak ada Tuhan yang berhak disembah 
selain Engkau, Maha Esa dan tempat 
bergantung segala sesuatu, Dzat yang 


1 HR. Abu Dawud (1495) 


86 100 DOA PILIHAN... 


72 


tidak beranak dan tidak diperanakkan, 
dan tidak ada seorang pun yang setara 
dengan-Nya.” ?? 


e Membaca, 
see 
23 EN Ah 
IE N ip NG OA 
S3 3 DG SAN S5 
D3 BEN Die BE ES 


SE 3s wp CAN 


G 
Ta 
: 


AA 


Ha japan 


HR. Abu Dawud (1494) 


100 DOA PILIHAN... 


88 


“Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu, 
Engkau adalah cahaya langit dan bumi, 
segala puji bagi-Mu, Dzat yang mengurusi 
langit dan bumi, segala puji hanya milik- 
Mu, Engkau adalah Rabb langit dan bu- 
mi beserta isinya, Engkau hak (benar 
adanya), janji-Mu hak (benar), firman-Mu 
hak (benar), pertemuan dengan-Mu hak 
(benar), surga itu hak (benar), neraka itu 
hak (benar), para Nabi itu hak (benar), 
dan hari kiamat itu hak (benar). ” 


“Bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak di- 
sembah) selain Engkau. Maha Suci Eng- 
kau, sesungguhnya aku adalah termasuk 
orang-orang yang zalim.” (OS. Al-Anbiya': 
87) 


73 HR. Al-Bukhari (7499), Muslim (769), dan Ibnu Majah (1122) 


100 DOA PILIHAN... 


» Membaca, 

Sd £ Ja KA Kaga 
PA AU AN 
ep ai SAS S3 


, 


pen (pan Aa taat 
EKA, DER YAAA TA Lgu 
SI Ia SR, 


“Ya Allah, wahai Rabb kami, segala 
puji bagi-Mu, sepenuh langit, bumi 
dan sepenuh apa yang ada di antara 
keduanya, serta sepenuh apa yang 
Engkau kehendaki setelah itu. Wahai 
Tuhan yang layak dipuji dan disanjung, 
yang paling berhak dikatakan oleh 


| 


100 DOA PILIHAN... 


90 


seorang hamba dan kami seluruhnya 
adalah hamba-Mu. Ya Allah tidak ada 
yang dapat menghalangi apa yang Eng- 
kau berikan dan tidak ada pula yang 
dapat memberi apa yang Engkau halangi, 


tidak bermanfaat kekayaan seseorang, 


(karena) hanya dari-Mu kekayaan itu. " 


e Membaca, 


- 


G-3 ne Ia aa Ke € & je Hn 
h F5 —lpi F: 2 LS 
36 Za KB KK SI Sa 
SS KE aa G 
Os “na di Salah S 


“— 


74 HR. Abu Dawud (847) 


100 DOA PILIHAN... 


“Ya Allah, berilah rahmat kepada Muham- 
mad dan keluarganya, sebagaimana Eng- 
kau telah memberikan rahmat kepada 
Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya 
Engkau Maha terpuji dan Mahaagung. 
Berkahilah Muhammad dan keluarganya, 
sebagaimana Engkau memberkahi Ibra- 
him dan keluarganya. Sesungguhnya Eng- 
kau Maha Terpuji dan Mahaagung” " 


e Membaca, 


- £ 5 pa Ea 
tara - | TA Jas No 5 
2. 
“wani 
“ 


“Ya Tuhan kami terimalah daripada kami 
(amalan kami), sesungguhnya Engkaulah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Menge- 
tahui.” (OS. Al-Bagarah: 127) 


1 

3 

N 

tN 
AN 
t 


75 HR. Al-Bukhari (3370) 


100 DOA PILIHAN... 91 


Dan segala puji hanya milik Allah Rabb 
seluruh alam. 


Te) 


92 100 DOA PILIHAN... 


